


7 KALAU GITU, 
KITA KETEMU SETIAP HARI 
SELASA DAN KAMIS. 


AKAN DIHAPAL UNTUK LC 
DI HARI SELASA DAN RC 
DI HARI KAMIS. 


KAU BANTU KAMI 
0! HARI LC, YA. 
SOALNYA PELAFALANMU 
KAN BAGUS. 













JANGAN-JANGAN 

KAU BEGITU KARENA 

MENGINCAR KAK MINWOO, 
УА? 

















NGGAK BOLEH. 
GOSIP TENTANGNYA 
NGGAK BAGUS. ADA GOSIP 
SOAL CEWEK, TERUS 
KEBIASAAN MINUMNYA 
JUGA PARAH BANGET. 

















CUMA MUKANYA SAJA 
YANG GANTENG. SELAIN ITU 
SEMUANYA NGGAK. BAGUS, 
BANYAK GOSIP YANG BEREDAR. 
TADI SAJA KELIHATAN KAN, 
KALAU SIFATNYA 
JELEK BANGET! 






AKU BEGINI KARENA 

KHAWATIR PADAMU, TAKUT 
KAU YANG POLOS SAKIT HATI. 
INGAT BAIK-BAIK 
KATA-KATAKU. 







POKOKNVA 
JANGAN KAKAK ITU! 
NGGAK BOLEH! 


TENTU SAJA... 





UCAPAN ITU MASUK KUPING KANAN, 
TERUS KELUAR DARI KUPING KIRIKU. 


SAAT ITU DI DALAM KEPALAKU 
CUMA ADA SATU HAL. 







AKU NGGAK AKAN 
KEHILANGAN DIA! 


AKU NGGAK AKAN 
KEHILANGAN DIA. 


AKU NGGAK AKAN 
KEHILANGAN DIA. 


AKU NGGAK AKAN 
KEHILANGAN DIA. 








KAK MINWOO TAKKAN KULEPAS 
BEGITU SAJA SEPERTI SUNJAE. 





КАК MINWOO 
ADALAH COWOK 
YANG SAMA PERSIS 
DENGAN GOSIPNYA. 











HEI, SUDAH. 
KERJAINNVA 
ASAL SAJA. KITA 
MINUM, YUK! 





MAU KE XX? 


a 
INANNYA 
ມຕໍາ š OH, УА у 
i ы ( katau GITU, 





PIA SENANG 

NONGKRONG 

DAN SENANG 
MINUM-MINUM. 


















KITA ISTIRAHAT 
DI MANAAA 
GITU, YUK. 





ENTAH KENAPA AKU SENANG MELIHAT 
KAK MINWOO ORANG YANG SEPERTI ITU. 











BULU MATANYA 
PANJANG. 


HIDUNGNYA JUGA 
MANCUNG. 





BIBIRNYA 
JUGA INDAH. 











WAKTU AKU 
MENYENTUH WAJAH 
КАК MINWOO... 





DIA MERASA KAGET, TAKUT, MENYESAL, DAN JIJIK. 











AKU BISA MEMBACA SEMUA ITU, 
TAPI AKU TAK BISA BERHENTI. 











КАК, KITA 
JADIAN, YA. 


сілі”, 
KAU LUPA MINUM OBAT, YA??!! 
NGOMONG APA, SIH?!! 


KAKAK BILANG 
KAKAK MULAI BELAJAR 
UNTUK ОЛАМ MASUK 
CPNS, KAN? 











SETIAP MALAM TAK TERHITUNG BERAPA KALI 
AKU MEMIKIRKAN JADIAN DENGAN KAK MINWOO. 
MEMIKIRKAN APA YANG HARUS KULAKUKAN 
UNTUK MEMBUAT KAK MINWOO BERADA DI SISIKU... 





AKU JELEK, GEMUK, NGGAK MENARIK, 
DAN BUKAN BERASAL DARI KELUARGA KAYA. 
ТАК ADA SATU PUN YANG BISA KUBERIKAN 
UNTUK KAK MINWOO. 


TAPI... 


AKU BISA 
MEMBANTUMU. 


KAKAK NGGAK USAH 
MELAKUKAN APA-APA, 


BELAJAR SAJA. 


4 AKU AKAN 
SELALU MEMBANTU 





AKU HANYA BISA MEMBERIKAN 
DIRIKU SEPENUHNYA. 


MAKANYA KUPUTUSKAN UNTUK MEMBERIKAN DIRIKU SAJA. 


MENYERAHKAN SEGENAP DIRIKU 
ADALAH SATU-SATUNYA CARA UNTUK MENDAPATKANNYA. 


TERUS, 
GIMANA CARAMU 
MEMBANTUKU? 








SETELAH ITU, 
YANG ADA TINGGAL MEMAPARKAN PADANYA 
SOAL AKU YANG TIDAK KENAL MALU. 











AKU AKAN CUTI KULIAH, 
LALU MENGHASILKAN UANG 
DENGAN KERJA PARUH WAKTU 
DAN MEMBERIKAN 
LES PRIVAT. 











SETELAH RUTINITAS YANG 
TERUS BERLANJUT SETIAP HARI, 
AKU KEMBALI KE TEMPAT KOSKU 
DENGAN KONDISI CAPEK. 














DI SANA 
АРА KAK MINWOO 
YANG SEDANG TIDUR. 

















AKU LIHAT DIA MEMAKAI BAJU 
YANG KUBELIKAN, MEMAKAN 
MAKANAN VANG KUMASAKKAN, 
DAN TIDUR DI KAMARKU. 








BEGITU MELIHAT WAJAH КАК MINWOO YANG SEDANG TIDUR, 
SEMUA KELELAHANKU LENYAP DAN AKU JADI MERASA 
ESOK PUN AKU HARUS SEMANGAT. 


BEGITULAH, HARI-HARIKU BERLALU 


эы амы l-a පය කස සය PA 


SETIDAKNYA BAGIKU. 














АН, КАКАК SEDANG 
SIAP-SIAP UJIAN CPNS, 
JADI AKU MEM- 
BANTUNYA. 


AKU MEMASAK DAN 
BEBERSIH UNTUKNYA, 
JADI KAK MINWOO 
NYAMAN BELAJAR... 


JANGAN-JANGAN 
KAU JUGA KASIH 
UANG KE DIA? 





MALINA эмы 
MENCARI UANG 
SAMBIL BELAJAR. 







SO WOOJOO, 
KAU SUDAH NGGAK WARAS!! 
КАЧ ITU DIMANFAATKAN! 


DIA MAU MERAMPAS 
UANGMU!! DIA JUGA 
MENVURUHMU UNTUK 
KALAU NGGAK, 
MENGURUSNVAL Λ. BUAT APA KAKAK ITU 
MAU JADIAN 
DENGANMU?!?! 





SAAT ITU 
AKU MENANGGUNG 
SEMUA BIAYA HIDUP 
KAK MINWOO. 





LAGI PULA AKU 
NGGAK KASIH UANG 
SEBANYAK ITU DAN 


<... 








AKU BEGINI 
KARENA KHAWATIR. 
KEMARIN SAJA AKU LIHAT 
DIA MINUM ALKOHOL 
SEPANJANG MALAM 
BARENG CEWEK. 


NGGAK CUMA JADIAN 
SAMA KAMU DAN DIA 
JUGA NGGAK SUKA 
SAMA KAMU. 

















AKU SUDAH 
BILANG KAN? 

POKOKNYA JANGAN 
КАКАК YANG ITU. 








MELALUI SENTUHAN TANGANNYA, 
AKU BISA MERASAKAN KETULUSAN YOONA. 


DIA TEMAN YANG ΕΑΙΚ. 


WAKTU AKU NGGAK MASUK, 
DIALAH SATU-SATUNYA TEMAN YANG 


ມ ວວ ມວກ etn ie je a 


JANGAN 
IKUT CAMPUR, 
OH YOONA. 


KAU BEGINI 
KARENA IRI ORANG 
SEPERTIKU JADIAN SAMA 
KAK MINWOO, KAN? 





TAPI SAAT ITU AKU TAK BEGITU MEMEDULIKAN 
SEBERAPA BERHARGANYA HAL ITU. 


YOONA 
MENERIAKKAN 


SESUATU, LALU 
KELUAR KAFE. 





AKU ТАК ТАНУ APAKAH 
DIA MARAH-MARAH, 
MEMAKI-MAKI, ATAU 

KEDUA-DUANYA. 

















KAK MINWOO 
ADA KELAS ONLINE! 
AKU HARUS CEPAT PULANG 
DAN MEMBUATKANNYA 
MAKAN MALAM. 





KARENA SAAT ITU PUN 
AKU HANYA MEMIKIRKAN КАК MINWOO... 


AKU TAK TAHU BAGAIMANA CARA 

MENGHENTIKAN DIRIKU SAAT ITU, 

SETIAP HARI HANYA MEMIKIRKAN 
KAK MINWOO. 


2 TAHUN KULALUI SEPERTI ITU. 


Cerita/llustrasi Tari 
infimarchOnaver.com 


